








Menimbang: 


Mengingat : 


PEMERINTAH DESA BAE 
KECAMATAN BAE 


SURAT KEPUTUSAN 
KEPALA DESA BAE 
Nomor :136.1/39/2018 


Tentang 
PEMBENTUKAN PENGURUS PHBS 


( PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT ) 


a. 


1s 


DESA BAE 
KEPALA DESA BAE 


bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia dan 
sekaligus merupakan sumber Investigasi Sumber Daya 
Manusia, serta memiliki kontribusi yang besar untuk 
meningkatkan Indeks Pembangunan Nasional (IPN) oleh 
karena itu menjadi suatu keharusan bagi semua pihak 
untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi 


kesehatan demi kesejahteraan masyarakat. 


.bahwa guna mewujudkan hal tersebut pembangunan 


kesehatan diarahkan menjadi Visi Indonesia Sehat 2015 


. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di huruf a, b 


perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Desa Tentang 
pembentukan pengurus PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat) 

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
No 3273) 


.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 


Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
1992 No 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 


Indonesia Nomor 4437) 


.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 


Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 


Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 











Menetapkan 
KESATU 
KEDUA 


KETIGA 


2004 Nomor 1126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) 


5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 


Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 1991 No 3437, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
1991 Nomor 3347) 


6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 


Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi 
sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2000 No 54, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3952) 


7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 


1575/MENKES/PER/XI/2005 Tahun 2005 tentang 


Organisasi dan Tata Kerja Depnakes 


MEMUTUSKAN 


Membentuk Pengurus PHBS. 

Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini selaku Pengurus PHBS Desa 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
penerapan akan diadakan perbaikan sebagai mana 


mestinya. 


Ditetapkan di Bae 


Pada tanggal 29 Desember 2018 


epala Desa Bae 
SN F 






NN > AGUNG BUDIYANTO. SE 
ng 
I— 


A 





SUSUNAN KEPENGURUSAN PHBS 
DESA BAE KECAMATAN BAE 





KABUPATEN KUDUS 



































NO| JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN JABATAN 
| L JABATAN/INSTANSI Da 
Li 2 3 
1 | Penanggungjawab | Kepala Desa 
2 | Pembina | Ketua TP PKK Desa Bae 251 
3 | Ketua Ratna Syifa 
4 | Sekretaris | Siti Rufaidah Sulistiana lia 
5 | Bendahara | Sukandar 
6 | Petugas kader PHBS 
1. RT. 01 RW.I Kusbandriyah 
2. RT. 02 RW.I Nurul Hidayati 
(3 Rt 03 RW. I —Tkhalimah zE 





4. RT. 04 RW.I 


Nailil Mauidhoh 








5. RT. 05 RW. I 


6. RT. 01 RW. II 
|_| t RT. 02 RW. II 





Sulastri 
| Sriyani 
| Suriah B 





8. RT. 03 RW. II 


Heni Firdayani 





9. RT. 04RW. II 
10. RT. 01 RW. III 


| Saadah 
Nafi'ah 



































11. RT. 02 RW. III Siti Zuairiyah A 
12. RT. 03 RW. III Luthfatin Najwa 
13. RT. 04 RW. III Suni'ah : 
14. RT. 01 RW. IV Firnawati 
15. RT. 02 RW. IV Nor Rohmah 
16. RT. 03 RW. IV Erna 
17. RT. 04 RW. IV Dina 
18. RT. 05 RW. IV Noor Rufiati 
19. RT. 06 RW. IV Zuliati 
20. RT. 01 RW. V Nafsul Muthmainah 
| 21. RT. 02 RW. V Siti Murwati 
|__| 22.RT. 03 RW. V Noor Chamidah 
23. RT. 04 RW. V Kartini 








24. RT. 05 RW. V 








Zulaikhah 





S 


Kudus, 29 Desember 2018 
ala Desa Bae 


g S 


Ng 


-l 


TAGUNG BUDIYANTO, SE 


